BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PENILAIAN TENGAH SEMESTER GASAL TP. 
D20 
ASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 

Mapel : IPS Hari/tgl. : 
TERAKREDITASI : A Kelas $ IX ( sembilan ) 


Waktu 
Alamat; Jetak Kedungdowo Telp. 0291435532 Kaliwungu Kudus Pos 59361 


NSM.: 121.2.33.19.0002 NPSN : 20318020 


Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c 
atau d pada kolom lembar jawab yang tersedia! 
1. RRC ( Tiongkok ), Jepang, Korea Utara,Taiwan, Mongolia adalah negara yang berada 
dikawasan Asia...... 
a. Timur d. Barat 
b. Tenggara 
c. Selatan 
2. Di benua Asia terdapat berbagai macam iklim, diantaranya darat, meditarenia, 
tropis , subtropis dan lain - lain. Iklim kontinental/ kutub terdapat diwilayah...... 


a. Asia barat c. Asia timur 
b. Asia Utara d. Asia selatan 
3. Dibawah ini yang termasuk karakteristik benua Asia adalah.... 
a. Pertumbuhan penduduk rata- rata c. Mempunyai laut terluas 
0,2% d. Penyuplai batu bara terbesar di 
b. Mempunyai laut tersempit dunia 
4. Dibawah ini yang bukan merupakan batas wilayah benua Asia adalah..... 
a. Sebelah utara berbatasan dengan c. Sebelah selatan berbatasan 
samudra Arktik danselat bening dengan samudra Hindia 
b. Sebelah timur berbatasan dengan d. Sebelah barat berbatasan dengan 
samudra pasifik benua Amerika 


5. Di Inggris mempunyai banyak pusat kebudayaan, kota yang menjadi pusat 
kebudayaan dengan sebutan The Victor and Albert Museum adalah.... 


a. London c. Alberdeen 
b. Liverpol d. Birmington 
6. Negara - negara yang termasuk negara berkembang di benua Asia adalah.... 
a. Brunai, Tailand, Jepang d. Vietnam, Korea selatan dan 
b. India, Myanmar, Filipina Tiongkok 


c. Tiongkok, Jepang, Singapura 
7. Pengelompokan antara negara maju dan negara berkembang lebih didasarkan pada 


faktor.... 
a. Geografi c. Benua 
b. Ekonomi d. Letak geografis 
8. Berikut ini yang merupakan contoh negara maju di benua Asia adalah.... 
a. Jepang, India, Taiwan, Cina c. Singapura, Indonesia, Tailand 
b. Korea selatan, Malaysia, Filipina d. Jepang, Korea selatan,Singapura 


9. Batas wilayah antara benua eropa dan benua afrika adalah...... 
a. Laut tengah, terusan suez, laut c. Samudra Atlantik 
merah d. Laut Hitam 
b. Samudra Hindia 
10. Bentang alam Benua Asia adalah..... 


a. Sebagian besar adalah c. Terdapat banyak plato 
pegunungan puncak tertinggi d. Terdapat gurun yang bernama 
adalah Everest sahara 


b. Sebagian besar adalah 
pegunungan puncak tertinggi 
adalah Elbrus 
11. Dibawah ini adalah salah satu negara di Benua Afrika adalah..... 


a. Meksiko c. Jepang 
b. Mesir d. Portugal 
12. Dibawah ini adalah bukan merupakan iklim diBenua Afrika adalah .......... 
a. Tropis c. Kontinental 
b. Mediterania d. Subtropis 
13. Nama - nama negara yang berada di kawasan Benua Amerika Utara adalah.... 
a. Amerika serikat, kanada, b. Amerika serikat, meksiko 


Argentina c. Meksiko, Amerika serikat, Brazil 


d. Meksiko, Kanada, Amerika Serikat 
14. Berikut ini yang tidak termasuk karakteristik Benua Amerika adalah....... 
a. Mempunyai air terjun Guaria c. Mempunyai gunung tertinggi 
b. Penghasil kopi terbesar didunia kilimanjaro 
d. Markas PBB di New York 
15. Salah satu penyebab negara Jepang mempunyai potensi ikan laut yang berlimpah 


a. Mempunyai laut yang luas c. Mempunyai kapal - kapal besar 
b. Adanya pertemuan Kuroshiwo dan d. Dekat samudra pasifik 
oyashiwo 
16. Negara penghasil tambang minyak terbesar di dunia berada dikawasan....... 
a. Asia barat c. Asia Tenggara 
b. Asia tengah d. Asia Timur 
17. Suku bangsa asli yang tinggal di Amerika Serikat adalah..... 
a. Suku Aborigin c. Kaukasoid 
b. Suku Indian d. Negroid 


18. Padang rumput di Amerika Serikat dihuni oleh hewan khas yang sekarang 
jumlahnya tinggal sedikit adalah..... 


a. Bison c. Domba 
b. Kuda d. Antelop 
19. Penduduk suku asli Benua Australia yang sekarang tinggal 1,1% adalah..... 
a. Ainu c. Maori 
b. Negro d. Aborigin 


20. Wilayah Amerika Serikat mempunyai iklim yang beraneka ragam, hal ini disebabkan 


a. Menghadap samudra Pasifik c. Mempunyai wilayah yang luas 
b. Terdapat banyak pegunungan d. Didominasi dataran tinggi 
21. Negara Australia terbagi atas...... 
a. 4 negara bagian dan 4 daerah c. 6 negara bagian dan 2 daerah 
teritorial teritorial 
b. 5 negara bagian dan 3 daerah d. 7 negara bagian dan 1 daerah 
teritorial teritorial 
22. Daerah / kota terbesar di Benua australia adalah....... 
a. Kota canberra c. Kota Sydney 
b. Kota Melbourne d. Kota Darwin 


23. Penduduk di Benua Asia terdiri atas tiga ras utama. Ras yang bukan merupaka ras 
utama penduduk Asia adalah.... 
a. Ras Mongoloid c. Ras Negroid 
b. Ras Kaukasoid d. Ras Abroid 

24. Aktifitas perekonomian sebagian besar wilayah Asia didominasi pertanian, namun 
ada yang sangat mengandalkan pertambangan minyak dan gas, yaituwilayah asia....... 
a. Tengah c. Selatan 
b. Tenggara d. Barat 

25. Laju pertumbuhan penduduk eropa sangat rendah bahkan kurang dari 1%, yaitu 
hanya 0,2% pertahun.usia harapan hidup penduduk eropa adalah 75 tahun dan 
merupaka yang tertinggi di antara benua - benua lainnya. Hal ini menunjukkan 


tingginya.... 
a. Tingkat kesejahteraan c. Tingkat ketergantungan 
b. Angka kecerdasan d. Nilai konsumsi masyarakat 


26. Bahasa yang paling banyak digunakan di benua afrika sekaligus sebagai bahasa 
pemersatu penduduk afrika adalah bahasa....... 
a. Arab c. Bantu 
b. Swahili d. Zulu 

27. Kerjasama dibidang ekonomi yang terjalin antara satu negara dengan negara yang 
lainnya adalah...... 


a. Motif ekonomi c. Perdagangan bebas 

b. Tindakan ekonomi d. Kerjasama ekonomi internasional 
28. Bentuk kerjasama ekonomi internasional yaitu..... 

a. Perebutan kekuasaan ekonomi c. Menguasai ekonomi dunia 


b. Pertukaran budaya internasional d. Kegiatan ekspor dan impor 


29. Bentuk kerjasama internasional, yaitu kerjasama........ 


a. Divisional, regional, multilateral, c. Regional, multilateral, 
bilateral bilateral,internasional 

b. transional, regional, multilateral, d. Divisional, internasional , 
bilateral multilateral, bilateral 

30. Organisasi kerjasama masyarakat eropa (MEE) merupakan salah satu bentu 

kerjasama...... 

a. Internasional c. Multirateral 

b. Regional d. Divisional 


II. Jawablah pertanyaan - pertanyaan berikut dengan jelas ! 


. Sebutkan beberapa karakteristik benua Amerika ! 

. Jelaskan tentang pemerintahan negara jepang ! 

. Sebutkan 4 macamjenis kebudayaan yang terdapat di negara jepang ! 
. Sebutkan pusat kebudayaan yang ada di negara Inggris ! 

. Jelaskan perekonomian masyarakat di negara Mesir! 


Jg RAUN- 


